SEMESTA 


semesta tolong sampaikan rinduku padanya yang jauh 


entah dimana. 
Tolong katakan padanya ada seseorang yang rela menunggu 


demi sebuah kabar. 


Jawa Tengah, 28 maret 2019 


KOPI KAMU 


Kopi itu pahit, namun banyak yang ingin. 
Beda dengan kamu 

Manis, tapi dingin 

Faaaa 


Jawa Tengah, 27 Oktober 2019 


KAMU 


Aku suka gayamu saat berbicara, 

Namun, aku tidak suka saat kamu tersenyum. 

Karena banyak mulut yang memujimu saat kamu 
tersenyum. 

Aku cemburu. 


Jawa Tengah, 27 Oktober 2019 


JAUH 


Semesta tolong katakan kepadanya yang entah ada dimana 
Bahwa yang pergi belum tentu pergi 

Yang datang belum tentu datang 

Ada hati yang senantiasa tersiksa demi menunggu sebuah 
berita. 

Ada hati yang senantiasa berkorban demi menunggu kabar 
tak bertuan. 

Ada hati yang senantiasa berjuang demi menghapus rindu 
tak ber ujung. 

Terima kasih kepergian karenamu aku tahu tidak ada yang 
kekal di semesta ini. 


Jawa Tengah, 1 Februari 2020 


DULU 


Dulu... 

Satu kata yang mendefinisikan dimana aku belum mengenal 
mu 

Waktu dimana dunia hanyalah hitam, putih dan abu 

Namun, aku sadar bahwa semua bisa berubah 

Dulu aku yang menjadi penonton 

Lamban laun kini menjadi lakon. 


Jawa Tengah, 9 April 2020 


ANEH 


Abu, putih dan hitam 

Manis, pahit dan masam 

Warna-warni kehidupan memang aneh 

Sama sepertimu, Melengkapi rasa yang hampir tiada 
Melengkapi sunyi dengan suara 

Melengkapi duka dengan tawa. 


Jawa Tengah, 9 April 2020 


CINTA 
Ada jiwa yang rela lapar demi sebuah KABAR 


Ada hati yang rela melara demi sebuah BERITA 
Sebegitukah yang disebut dengan CINTA???? 


Jawa Tengah, 13 April 2020 


RINDU 
Bukan jaraknya 


Namun 
Rindunya 


Jawa Tengah, 27 April 2020 


FIERSA BESARI 


Cinta bukan melepas tapi merelakan 
Bukan memaksa tapi memperjuangkan 
Bukan menyerah tapi mengikhlaskan 
Bukan merantai tapi memberi sayap 


Jawa Tengah, 4 Mei 2020 


BERSYUKUR 


Bersyukurlah jika tuhan masih mempertemukan kita dengan 


orang yang bisa membuat kita tersenyum, di saat itulah 
Tuhan mengajarkan untuk bersyukur. 


Jawa Tengah, 4 Mei 2020. 


ANGIN 


Hadirku sama halnya dengan angin 
Di rasa namun tidak di sadari 


Jawa Tengah, 12 Mei 2020 


ANGIN 


Bersama angin ku titipkan rinduku 
Rindu yang membelenggu hatiku 


Terkadang aku iri dengan angin 
Yang dengan mudah dapat memelukmu sewaktu-waktu. 


Sedangkan aku hanya bisa bercengkrama bersama angin 
tanpa bertemu. 


Jawa Tengah, 12 Mei 2020 


AKU 


Aku hanya manusia biasa 

Yang punya 1 kepala 2 kaki dan, 
2 tangan yang dengan sukarela 
menggenggam tangannya 


Bodoh sayangnya, 
Dia hanya ilusi 

yang mampu di impi 
tanpa bisa dimiliki 


Perihal menahan rasa 

Akulah sang juara 

Sebab, rela menggadai rasa 

Demi manusia yang tak punya rasa 
Sepertinya... 


Jawa Tengah, 25 April 2021 


